
Monday, March 17, 2014
Proses Pembuatan Sim Baru Satpas Daan Mogot

Share Pengalaman...
Berhubung ane sudah ktp jakarta, sementara Sim C ane masih daerah tapi gak tau rimbanya,dimana Sim ane heehee,maka ane mutusin membuat Sim baru di Satpas daan Mogot Jakarta Barat.Berikut berkas yang harus dibawa;
1.Ktp asli dan foto copy 4 lembar
2.Bolpoint dan pensil 2B
3.Dana secukupnya (minimal 250rb)

Pertama setelah sampai di Satpas Daan mogot,langsung daftar uji kesehatan lokasi sebelah barat parkir motor,bayar 20.000,lalu langsung tes,dimana tesnya baca huruf seperti B,Z,X cuma hurufnya kecil.jadi yang dites utamanya kesehatan mata.

setelah lolos ke tahap selanjutnya,masuk gedung tempat pendaftaran Sim,lalu menuju Bank BRI dan membayar  100.000(kalo ga salah) untuk nomor registrasi,setelah itu membayar 30.000 rupiah untuk asuransi (posisi persis samping Bank)

selesai itu,selanjutnya minta formulir (lokasi sebelah kanan pintu masuk),isi data2 yang diperlukan (ada sample terpampang).Selesai isi serahkan ke petugas dan mendapat tanda/tiket untuk mengikuti tes tes yang menantang yaitu uji teori dan uji praktik,dimana uji teori terdapat 30 soal dan untuk lulus harus benar minimal 18 soal,saya sendiri di tes teori mengulang sampai 3x,dan waktu mengulang kurang lebih 2 pekan.berikut historynya;

Tes pertama tanpa persiapan,saya mengikuti tes secara manual kl gak salah Di R 4A,ikuti semua instruksi dan waktu 15 menit,selesai itu kumpulkan dan tunggu hasil di depan R 5 A,setelah 30 menit,dipanggillah satu persatu dan akhirnya nama saya dipanggil,dan ternyata skor saya cuma 10,itu artinya saya harus mengulang dua minggu kedepan...

Hari H yang dinantikan datang juga,bergegaslah st ke satpas,dan dari info blogers saya mengajukan
tes dengan komputer yaitu di lt.2,karena saya ingin hasil yang transparant..

saat tes tersebut ane grogi karena peserta cuma sendiri,saya heran padahal komputer segitu banyaknya,sayang gak dimanfaatin,soal demi soal saya kerjakan,dan sampai dismal 30,klik dan anda benar 16,kecewa dan sedih hasilnya gak seperti yang diharapkan,brarti harus mengulang lagi..
Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda,saya terus belajar dan mendownload soal ujian sim c yang 500 soal beserta jawabannya,,,

Di hari yang dinantikan kunjung juga,saya bertekad harus berhasil,langsung ane ke ruang komputer lagi,ruangan kosong bahkan lampu pun belum nyala,saya lalu mencari petugas,dan memohon uji komputer,bersama petugas saya menuju ke ruangan dan petugas meminta saya turun ke lt.1 untuk menunggu minimal 10 orang baru di ijinkan ujian,saya berfikir mau sampai kapan saya menunggu karena jarang yang tahu dan mau uji komputer,saya putuskan saya gak mau turun dan tetap berdiri depan ruangan,lama kelamaan petugas kasihan kali ya,akhirnya saya disuruh masuk,dan sebelum itu saya berdoa semoga berhasil,lalu saya mengerjakannya meski sendiri,soal terasa lebih mudah,Karena saya sudah mengulang dan belajar,sampailah saya di soal 30 dan keluarlah hasilnya anda benar 21

Alhamdulillah akhirnya saya lulus..selesai itu saya di suruh turun ke loket 5A,buat mengambil hasilnya,sejam lebih ane menunggu dipanggil,sebel rasanya terasa masih dikerjain,ternyata panggilan dibarengkan sama yang uji manual,satu persatu namanya di panggil,dan namakupun dipanggil dan skorpun seperti dikomputer yakni 21 dan lulus..Alhamdulillah

Perjuangan belum selesai,masih harus ke sesi selanjutnya,yaitu uji praktek,saya bergegas ke medan posisi sebelah kanan gedung Satpas,menuju ke loket 10 buat ambil formulir penilaian,isi nomor pendaftaran,nama,alamat,tanda tangan serahkan ke petugas di lapangan

saat itu berbarengan 7 orang,ada beberapa lintasan yang harus di tempuh diantaranya 
start,zigzag (dari yang sempit sampai ke zig zag lebar,semakin lebar kecepatan harus ditaking),
garis stop harus berhenti dan kaki kiri turun,kalo kaki kanan yang turun bisa di diskualifikasi,
selanjutnya belok kanan menuju ke lintasan angka 8,
selanjutnya ke track lurus dan kecepatan harus di tambah,
selanjutnya garis stop berhenti,
setelah itu masuk ke lintas u (paling susah),
sebelum masuk lintas u ada garis stop harus berhenti.
dari sekian lintasan saya gagal di lintas u sempit dan ktanya kecepatan saya kurang,itu artinya saya harus mengulang di dua minggu ke depan,
pasrah dengan hasilnya saya pulang,saya gak menyesal karena target hari ini adalah lolos teori dan tes praktik saya anggap baru belajar,yang terpenting saya sudah menguasai medannya...
berbekal pengalaman uji praktik di rumah sekali dua kali saya latihan lintas u sempit..

waktu yang saya nantikan akhirnya sampai juga,hari ini tgl 15-04-2014" saatnya saya berperang heehee kaya tentara aja,kali ini saya bertekad harus berhasil layaknya para caleg yang lolos pemilu..
setiba di satpas saya beli minuman manis merokok (bisa membunuhmu) sebentar buat menenangkan diri biar gak grogi,setelah itu menuju lapangan,ambil form loket 10,isi,serahkan ke petugas,kali ini petugasnya ramah,familiar,katanya kok bisa ngulang,sambil nanya alamat saya,kayaknya dia kenal daerah saya tinggal,

Pak petugas bertanya masih ingatkan rutenya,dan saya menjawab InsyaAllah...lalu saya di suruh memilih motor,ada 5 motor yang di sediakan,yakni 4 jupiter,1 supra.sudah lama saya tidak naik motor bebek,selama ini saya menunggang motor kopling,pengalaman ane pernah make motor supra tp sekitar tahun 2005 an,saya putuskan memilih supra,dan start,deg degan juga ni,rute demi rute mulus sampailah rute tersulit versi saya yaitu U sempit,dimana rintangan itulah yg menjatuhkan impian saya dua minggu yang lalu,pelan tp pasti saya ambil jalur u nya agak minggir supaya lebih lebar putarannya,saat menikung saya mainkan pinggul agak ke kiri karena memutarnya ke kanan,supaya keseimbangannya terjaga,dan alhamdulillah strategi saya berhasil dan dengan mulus saya berhasil memutar Tampa kaki saya jatuh ke tanah,selanjutnya finish...

setelah selesai saya datangi petugas,dan petugasnya bilang" itu bisa"lalu petugas memberi nilai dan saya di arahkan ke loket 11,setelah dipanggil dan dinyatakan lulus diarahkan ke loket 12(Lokasi di dalam satpas,

setelah menyerahkan ke loket 12,tunggu skitar 5 menit kita di panggil dan diarahkan ke loket 13 buat foto,sebelum difoto diminta cek data diri,dan saya ada kesalahan sedikit di tinggi badan,lalu saya meralatnya di ruang sebelahnnya,

selesai ralat foto sidik jari jempol kanan,tanda tangan,dan jebrett foto,setelah itu ke ruang 32 menunggu Sim,kira2 dua menit dipanggillah dan sim di tangan,jangan lupa di laminating..
Demikianlah dengan kesabaran,berusaha,pantang menyerah dan berdoa,gak ada yang gak mungkin,kejujuran pasti menang,tanpa harus menyogok kita pasti "Bisa"